PROPERTI 


Perumahan Harapan Indah 


Pemukiman Ideal Keluarga di Perbatasan Kota 


elalui jajaran penggagasnya PT Ha- 

sana Damai Putra, mencoba mela- 

hirkan suasana kompleks perumah- 
an ideal bagi keluarga yang menginginkan 
tinggal di lingkungan tertata: seperti halnya 
perumahan Harapan Indah ini. Tercipta, 
berangkat dari keinginannya untuk mem- 
berikan sesuatu yang ideal bagi segala la- 
pisan masyarakat: termasuk juga golongan 
menengah bawah. Yang tampil kemudian 
keterpaduan dalam tatanan huniannya dan 
kesempatan berinteraksi sosial. 

Penataan ruangnya memungkinkan ter- 
wujudnya keinginan ini, Dengan konsep 
pemisahan yang jelas antara linierisasi di 
Jalur utama bagi zona komersial dan zona 
pemukiman di belakangnya. Selain itu ta 
man-tamannya cukup banyak dan leluasa 
untuk berinteraksi dan tempat bermain 
anak. Tampaknya hal ini yang ditawarkan 
Tea pembeli, suatu kelebihan tersendiri 

kawasan pemukiman lainnya. 
pula, jika fasilitas ini pun ter- 
Sae hin Rumah Sederhana se 


Het dipilih lokasi di perbatasan Ja 
karta Bekasi - - tak jauh dari jalan tol Cilincing 
harga tanahnya cukup layak, de- 


Mikian penjelasan Manajer Perencana PT. 
Ta Damai Putra - Ir. Yongky Djohari 


Tipe seperti ini, desain arsitekturnya 
dapat diubah sesuai dengan minat 
pembelinya, tetapi tetap tampak serasi. 


Diakuinya, “kami 
lokasi di Jakarta, 
mahal juga kelasnya menjadi terlalu tinggi. 
Padahal kami ingin membuat yang dapat ter 
jangkau setiap lapisan, dari lapisan kecil 
hingga yang besar.” 


tak mungkin memilih 
selain harga tanahnya 


Kejelian pemilihan pasar 

Guna mewujudkanketerpaduan lingkung 
an perumahan Harapan Indah ini, jelas 
Yongky, kami bangun terlebih dahulu 
rumah-rumah tipe sederhana, Didahulukan, 
karena saat itu masih belum banyak ter 
dapat perumahan di sekitarnya, sehingga 
perlu berhati-hati dan jeli dalam pemilihan 
pasarnya. Pemilihan pasar yang tepat, pada 
akhirnya menjadikan mudahnya developer 
ini dalam memasarkan produk rumah.ru 
mahnya, 

Dari kelima tahap yang direncanakan - se 
luruhnya seluas 700 hektar - perumahan 
Rumah Sederhana dengan fasilitas KPR/BTN 
termasuk yang cepat terjual, Meski zonanya 
agak masuk ke dalam dari gerbang muka, te 
tapi dengan pengolahan lingkungan yang cu 
kup menarik dan kualitas materialnya yang 


jangkau. Masuk akal 


Two O OO O O OO COU O O CUOU UDHE 


layak 
nya cukup banyak. Keempat tahap lainnya 


serta harga yang terjangkau: peminat 


yang telah dan sedang dibangun antara lair 
perumahan menengah, meneng 


rumahan kalangan eksklusif dan tahap ke 


lima kawasan perkantoran sernacam pusat 
bisnis. 

Pertimbangan lainnya dalam n 
pendaerahan tipe sederhana, yakni ker 
aknya 
konstruksi. Dijelaskan Yongky, dengar 


nerapkar 


dahan let dari segi pembang 
sistem ini jalur log 

Dari situ lalu 
berikutnya. Zona mi 


lebih mudah akan ber 
depan: ke tahap 
dekat akses kota - memang termasuk mahe 
harga tanahnya, sehingga menjadikan per 
untuk membangur 
sederhananya d 


usahaan ini memilih 
struktur 


belakang. Setelah sukses pertama ir 


bangunan 
mudian dibangun tipe 
Karena menurut kami, jika kami sukses 
dalam pembangunan tipe kecil, maka untuk 
tipe besar akan pula laku,” tegasnya 


yang lebih besar 


Tak ada kesulitan 

Cukup lengkap fasilitasnya disediak 
tuk mendukung terciptanya lingku 
perumahan ideal. Untuk di ling 
sederhana, misalnya, dibangun 
ngunan yang fleksibel berkonsep comm 
space, sebagai fasilitas pertama 
berfungsi ganda: bisa jadi ten pat ł 
anak, tempat berkumpul pedag 
minal, juga pasar. Kini fasilitas tersebut su 
dah menjadi pujasera 


Perletakan fasilitas komersialnya j 
ur utama, berpola linier dan kontii 
mula dari kawasan pusat bisnis di ba 
aling depan, kemudian mener 
ingkungan 
nang, PAM, lapangan tenis 
aman-taman umum, dan seba 


seperti: pertokoan 


pasar, mesjid 


tahap kesatu hingga empat. sengaj: 
bangun fasilitas yang menunjang 


enghuni, sedang pada tahap kel 


na ba 
yang berskala makro: dapat dinikmati ı 
oleh umum 
Diakui oleh Manajer Pemasaran PT. H 


sana Damai Putra - Drs. Budiman Kusnar 
dar, "dalam memasarkan produl mal 
kami tidak mengalami kesulitar 
memasarkannya sendiri 


usahaan ini dalam me 


m Tan kamu 
Suksesny 
masarkannya 

harga yang ditawarkan masuk akal dan te I 


Karena 


artinya sesuai dengar 
lokasi, semua fasilitas terlengkapi. dan se 


dapat mungkin men: ampung semua golong 


an. “Kami upayakan semua golo ngan dapat 
menikmati fasilitas, tidak 


penghuni rumah besar, "Ini yang mungkin 
di perumahan lainnya tidak didapatkan 

tambah Yongky, Keuntungan lainnya. harga 
tanah pasti cenderung akan meningkat te 


hanya untuk 


KONSTRUKSI, Maret 1994 71 


Dari kiri Ir. Yongky Djohari, Drs. 
Rudiman Kusnandar 


rus, sehingga pembeli bisa memperoleh nilai 
bah dari kenaikan harga tanahnya 

ski cukup berhasil dalam memasarkan 
duk-produk rumahnya, untuk menarik 
i tetap memberikan insentif-insentif 
serupa bonus. Kebanyakan pembeli untuk 


embel 


peroleh rumahnya dengan cara indent, 
las Budiman, sisanya baru diangsur ke 

in secara bertahap. Pentahapan itu 
yses pembangunannya hing 
ga rumah tersebut jadi; 25 persen di tahap 
25 persen tahap pembuatan din 
persen atap, dan 25 persen di tahap 
ushing. Kecuali untuk tipe sederhana lebih 


Ag Sesuai pr 


Uas 


ling, 2 


pat proses pembayaran angsurannya, ka 
rena dalam 3 bulan selesai terbangun 
Pada jalan utama ini pula, penghuni dalam 
aktu cukup singkat sudah dapat mencapai 
transportasi antar kota. Kemu 
ini memang ada 


prasarana 


ihan pencapaian fasilitas 


nanya term inal sementara atau 


kompleks, apalagi jalannya 
ikup lebar. Untuk jalan utama selebar 20 
ter dengan jalur hijau di tengahnya, se 

ng jalan lingkungan selebar 8 meter hing 
r. Kemudahan ini, menyebabkan 


portasi di sekitar perumahan Harapan 


jah menjadi lebih hidup 
Keteduhan pepohonan di taman-taman 


ng tersebar di setiap blok hunian 


san beberapa fasilitas bermain anaknya 


iga terasakan jika melewati jalan-jalan ling 
kungar ang ternaungi. Dibagian tepian 
kalinya pun ditumbuhi pepohonan yang 


ah keteduhan dan kenyamanan 


ngkungan. Suatu kelebihan lain yang juga 
warkan kepada para pembeli oleh ja 


ran pemasarannya, jika ingin di lingkung 


eri Har in Indal 
Í | di jalan lan utama, mui 
ingkinkan terbukanya usaha home indu 
| ih Í alon, warung 
agai Beberapa unit rumah lalu 
, psi gand ekaligu ebaga 
| Leru ina rf imal umal d 
erkembang u udal 
oleh | Hasana Damai Pu 
|) | J | } | JUSL 

72 KONSTRUKSI, Maret 1994 


menjadikan lingkungan perumahan ini men- 
jadi lebih hidup, karena mereka memang 


saling menguntungkan," jelas Asisten Ma- 
najer Perencana - Ir. Angkasarini Sutanto. 


Lebih banyak hijau 

Kekhususan dari taman-tamannya yang 
cukup banyak, dikarenakan tata guna lahan- 
nya yang seimbang: 60 persen untuk kavling 
perumahan dan 40 persen sarana dan pra- 
sarana, terdiri dari 20 persen sarana umum 
dan 20 persen jalan dan taman. Pada tahap 
pertama - di lingkungan rumah sederhana 

60 persen untuk kavling, tetapi makin ke 
muka perbandingan sarana dan prasarana- 
nya semakin besar: semakin diperuntukkan 
untuk publik. Contohnya saja di lingkungan 
perumahan besar, kavlingnya hanya 45 per- 
sen sampai 50 persen, sisanya sarana dan 
prasarana. 

Pola taman-tamannya yang luas, tidak saja 
diterapkan di lingkungan perumahan, tetapi 
juga pada kavling-kavlingnya: di bagian 
muka dan belakang unit rumahnya. Dengan 
halaman muka - belakang tersebut, jelas 
Angkasarini, penghuni dapat memperluas 
lagi rumahnya asalkan tidak melebihi pro 
sentase yang telah kami atur. Penyelesaian 
ini, sebagai salah satu cara untuk mengatasi 
teriknya daerah Bekasi, yang memang cu- 


Taman-tamannya menyebar di setiap 
blok hunian 


Salah satu desain khusus terbaru, 
banyak diminati. 


kup panas di siang hari. 

Dalam menetapkan tata guna lahannya 
dalam Master Plan Perumahan Harapan Ír 
dah, perusahaan ini tidak akan melakukan. 
nya, jikalau belum selesai proses pembebas- 
an tanahnya. Diakui Yongky, 300 hektar 
lahan milik perusahaan ini masih dalam 
proses pembebasan. Keseluruhan lahan 
yang masih akan dibangun yakni 450 hektar 
lagi: ini bervariasi untuk tipe sederhana. 
menengah, menengah atas, hingga peru- 
mahan eksklusif. Sedang saat ini, tambah 
nya lagi, yang sedang dibangun tipe seder- 
hana dan beberapa tipe besar bertingkat di 
tahap ketiga ini. Pembangunan rumah-ru- 
mah ini melengkapi 5100 unit rumah lain- 
nya yang telah dibangun. 

Lahan eksisting di Harapan Indah, dahulu- 
nya berupa persawahan, termasuk yang kini 
sedang dibebaskan. Namun nampaknya ti- 
dak menjadikan terlalu sulit bagi perusahaan 
ini untuk mengembangkannya lagi menjadi 
perumahan yang cukup luas. Walau diakui- 
nya pula bahwa akan direncanakan pem 
buatan pond-pond - semacam kolam - di 
beberapa tempat, untuk menampung buang 
air yang meluap tatkala hujan. Kolam ter- 
sebut, nantinya dapat digunakan pula se 
bagai tempat pemancingan. 

Saat ini masih dihitung besarnya kolam 


Tipe sederhana dengan olahan 
maksimal. 


dan volume air yang harus ditampungnya. 
Penempatannya akan ada di tempat-tempat 
dengan perhitungan drainage yang terlalu 
kecil, terutama di perumahan besar. Sedang 
di perumahan sederhana, cukup ditampung 
oleh dua buah kali - selebar 4 meter - yang 
melintasinya. Derasnya aliran airnya, di- 
harapkan tak akan menjadikan masalah di 
masa datang, seperti kotor ataupun bau. 
Apalagi di kanan kirinya terdapat pepohon- 
an. Sesekali terdapat bangku taman pada 
jembatan di atasnya: hingga penghuni pun 
dapat menikmati suasana teduh lingkungan 
perumahannya. 


Gubahan ruangnya 

Pengolahan tata ruangnya, kebanyakan 
mengikuti gubahan ruangnya. Dijelaskan 
Yongky lagi, ada dua macam yang diterap- 
kan. Pertama, ruang-ruang komersial de- 
ngan linier dan kontinu. Terletak di tepi 
jalan utama; penataannya pun lebih hidup. 
Agak berbeda dengan tata ruang untuk pe- 
mukiman. Tampak rapat, berkelompok, dan 
ruang-ruang terbukanya hanya berupa ta 
man. Terdapat pula fasilitas lingkungan, 
seperti: pendidikan, mesjid, pasar, dan se- 
bagainya. 

Untuk penataan pemukimannya atau pola 
perletakkan unit huniannya, mengikuti pola 
tegak Jurus terhadap jalan, Sengaja pula 
dipilih di zona tenang - jauh dari jalan utama 
antar kota - supaya ketenangan terjamin, 
aman serta memungkinkan terjadinya in- 
teraksi sosial. Paduan gubahan ruangnya 
yang tertata rapih, dilengkapi tamannya 
yang luas, memperkuat kesan sebuah ling- 
kungan perumahan ideal untuk keluarga 
yang ingin diciptakan oleh developernya, 

Pola lainnya yang diterapkan di perumah- 
an Harapan Indah untuk perletakkan ama 
rumahnya dengan pola mengikuti poros 
Utara - Selatan, Perletakkan ini dipakai un- 
terhadap cahaya matahari 
alau diakuinya, hadapan Bi 
k mungkin terhindari mes 
iupa tidak terlalu banyak. 
a lebih memudahkan da- 


lam pemasaran, karena pembeli lebih me 
nyukai hadapan Timur, sedang penjualan 
terbesar tetap rumah-rumah yangmengha 
dap Utara - Selatan; dan mereka pun tidak 
banyak keluhan dikarenakan letak rumah 
nya. 

Pola khusus juga diterapkan dalam gubah- 
an ruangnya, yaitu di zona perumahan un- 
tuk kalangan eksklusif. Perletakkannya yang 
miring terhadap jalan eksisting sekitarnya, 
memungkinkan pencahayaan merata. 
Jumlah seluruhnya yang akan dibangun 
2000 unit, seluas 43 hektar. Tak hanya un- 
tuk tipe besar, tetapi mulai dari T-70 sampai 
T-200. Variasi bentuknya, antara rumah ti- 
dak bertingkat dan bertingkat. 


Mengikuti keinginan 

Kombinasi bentuk pelana dan perisai pada 
atapnya, mendominasi lingkungan peru- 
mahan Harapan Indah ini. Penerapan style 
atau gaya pada produk rumah-rumahnya, 
bagi developer ini adalah yang terpenting 
Gaya country dengan sirip-sirip atap lebar, 
mewarnai bentukan arsitektur rumahnya. 
Namun demikian, untuk menentukan variasi 
bentuknya untuk setiap tipe unit hunian, 
dilakukan dengan menyesuaikan minat ma 
syarakat. "Kami selalu memilih gaya yang 
mudah dijual,” tegas Yongky. Upaya ini 
nampaknya cukup berhasil, karena setiap 
bentuk yang lahir, akan cepat terjual. Ter- 
kadang pembeli lainnya berminat juga se- 
hingga kami harus membuat bentuk yang 
serupa, tambah Angkasarini. 

Pemilihan oversteak yang lebar dengan 
jumlah sekur yang banyak, bertujuan juga 
mengurangi teriknya matahari, sehingga 
ruang di dalam akan terasa lebih teduh. Ke 
teduhan ini ditunjang pula tentunya dengan 
bentukan countrynya secara keseluruhan. 
Meski umumnya memakai gabungan atap 
pelana dan perisai, pada sudut-sudut yang 
riskan bocor, digunakan bentuk pelana ter 
utama sekali yang melindungi teras muka. 

Keinginan masyarakat bagi perusahaan 
ini, adalah yang sangat berperan dalam 
menentukan keseluruhan proyek ini. Ke 
Inginan masyarakat, yang kemudian mela 
hirkan variasi bentukan dalam tatanan yang 
serasi dan irama harmonisasi. Upaya mem 


Dari kanan: Ir. Angkasarini Susanto, 
Ir. Minarni, Ir. Handoko 


pertahankan harmonisasi itu, dilakukan 
dengan aturan tertentu, sehingga walaupun 
ada perubahan tetapi secara prinsip masih 
menyatu dengan lingkungannya 

Keserasian itu, termasuk penggunaan 
warna pada atapnya. Sebenarnya, kata 
Yongky, variasi warna pada atap tersebut 
hanya untuk memudahkan image bagi peng- 
huni. Dan jika sudah ditentukan jenis warna 
tertentu, maka rumah lainnya harus meng 
ikutinya, meskipun bentuk arsitekturnya 
ada perubahan. Perubahan desain tersebut 
biasanya boleh dilakukan pada rumah-ru 
mah tipe besar dan bertingkat, dengan ber- 
konsultasi langsung. Sedang untuk tipe se 
lain itu tidak dapat, karena sudah ada stan 
darnya. 

Variasi bentuk-bentuk arsitektur di Harap- 
an Indah ini, tercipta melalui kreatifitas para 
pendesainnya. Untuk itu mereka melakukan 
survey dulu, bentukan apa yang saat itu se 
dang dirninati masyarakat. Cukup berhasil 
memang sistem yang diterapkan ini, se 
hingga pembeli pun mempunyai banyak pi- 
lihan; baik gayanya, detail-detail arsitektur 
nya, maupun harganya: termasuk pula 
trend warna yang diinginkan. Untuk merea 
lisasi sistem ini, sengaja tidak dibangun da 
lam jumlah banyak untuk tiap-tiap tipenya. 

Angkasarini mengatakan, meski pembeli 
dapat mengusulkan perubahan pada desain 
arsitekturnya, harga jualnya tetap - sejauh 
itu masih dalam luasan awal. Menurut arsi 
teknya - Ir, Handoko, jika perubahan men 
jadi desain baru tersebut masih dianggap 
realistis - tidak mengubah struktur utama 
atau denah awal, maka kami menerimanya 
Dari usulan desain hingga lahir sebuah ben 
tuk baru, memakan waktu 3 sampai 4 ming 
gu. "Yang penting pembeli senang dan puas 
karenanya," tegasnya 

Jika kita menapaki lingkungan perumahan 
ini, tampak tatanan apik nan rapih serta 
teratur akan terasa. Ditunjang rerimbunan 
hijaunya pepohonan. Berbaris rapih tanpa 
dirasakan adanya kebosanan menikmatinya 
dikarenakan keanekaan bentuk-bentuk de 
tail arsitektur CJ ay $ 


KONSTRUKSI, Maret 1994 n 


